


Ayo Latihan

by planariang



Category: Haikyu/ハイキュー
Genre: Friendship
Language: Indonesian
Characters: Shoyo H., Tobio K.
Status: Completed
Published: 2014-05-26 09:13:28
Updated: 2014-05-26 09:13:28
Packaged: 2016-04-26 18:53:16
Rating: K
Chapters: 1
Words: 454
Publisher: www.fanfiction.net
Summary: Tiga puluh menit saja, biarkan Kageyama memejamkan mata.





	Ayo Latihan

**Ayo Latihan!**

**by kurohaname**

**HQ! © Furudate Haruichi**

.

Tiga puluh menit saja, biarkan Kageyama memejamkan mata. Tak dihiraukannya dentang bel tanda usai kegiatan belajar mengajar yang bagaikan surga untuk sebagian siswa tingkat pertama. Memang banyak hal baru yang mereka dapat di minggu awal mereka belajar bersama. _Hang-out_ bersama teman baru, dan bagi yang berminat akan mencoba-coba kegiatan yang belum pernah mereka coba. Ikut klub olahraga, misalnya.

Kageyama masih terdiam di bangkunya ketika sebagian besar kawan sekelasnya telah menghambur keluar. Kepalanya sengaja direbahkan di atas meja.

Sungguh ia benar-benar mengantuk.

Datang terlalu nyubuh ke sekolah demi latihan di gedung sekolah bersama calon partner lapangannya dan dua kakak kelas yang berbaik hati menemani—meskipun salah satunya harus dibayar dengan sogokan embel-embel _senpai_—dan menyongsong pertandingan tiga lawan tiga yang akan menentukan posisinya berubah atau tidak sabtu nanti.

Setelah pulang sekolah, di hari-hari sebelumnya pun tak jauh dari latihan bersama Hinata dan kemampuannya yang tidak begitu bagus itu—kalau tidak ingin dibilang jelek. Saling memukul dan mengumpan bola sampai malam tiba.

Bukan hanya itu, si kacamata dan teman kecilnya yang terus mengekorinya berulang kali memanas-manasinya dengan '_ousama_ ini' dan '_ousama_ itu'. Kalau saja ia tidak bisa menahan amarahnya yang biasanya meledak-ledak itu sampai di pertandingan sabtu nanti, mungkin si Tsukishima dan mulut sarkasnya sudah dihajarnya sampai babak belur.

Waktu yang tersisa tinggal dua hari lagi. Dan kalau dia bisa memanfaatkan refleks juga lompatan si _ace wannabe_ itu, Kageyama bisa tetap berada di posisi _setter_ nantinya.

"...geyama! Oi!"

Serius, remaja yang dilabeli julukan raja lapangan oleh kawan-kawan SMP-nya dulu itu butuh tidur dua puluh menit lagi.

Tapi, mau tak mau dia bangun juga ketika merasakan seseorang mencolek pundaknya berulang kali, mengganggu istirahatnya.

"Kageyama-kun, ada yang mencarimu," imbuh si tersangka. Kageyama menyipitkan matanya saat ia sadar kalau yang mencoleknya tadi adalah siswi di kelasnya yang kebetulan piket hari ini.

"Siapa?" _Siapa yang mengganggu sang raja yang ingin istirahat?_

Sang siswi menunjuk ke arah pintu bagian belakang kelas yang terbuka lebar, diikuti oleh penjelasan lanjutan darinya, "Hinata Shouyo-kun, dari kelas sebelah."

Mata Kageyama berkedip dua kali dalam interval yang sangat cepat. Mendadak lupa dengan gerundel minta istirahat yang siap disemburkannya ketika melihat si pendek Hinata yang sudah memakai training olahraga SMA Karasuno warna merah untuk tingkat pertama berdiri di dekat pintu dengan tas yang diselempangkan di bahu. Satu bola voli dipegang oleh kedua tangannya.

"Oi, Kageyama! Ayo latihan! Bukannya kau ingin menang agar tetap bisa bermain jadi _setter_ yang katamu 'bwaaa' itu?" seru Hinata kemudian sambil memamerkan cengiran bodohnya.

**end.**

**.**

**footnote: **KageHina itu semacam MidoTaka, menurut saya. Nulis mereka susah hahaha /dikepret. Jadi ya maaf kalau ceritanya pendek begini, endingnya abal lagi wks. Bersedia memberi sepatah dua patah kata?

**-ame**


End file.
